Selamat datang di 
Wikipedia, 

Sebuah ensiklopedia bebas yang 
dibangun oleh sukarelawan. 


537.625 artikel dalam bahasa Indonesia. 


Biografi ■ Geografi ■ Ilmu ■ Sejarah ■ Kimia ■ Teknologi ■ Komunitas ■ Seni ■ Semua portal 


Artikel pilihan 



Pengepungan Damaskus terjadi antara 24 Juli dan 29 Juli 1148, selama 
Perang Salib Kedua. Pengepungan ini berakhir dengan kekalahan telak tentara 
salib dan menyebabkan disintegrasi tentara salib. Dua pasukan utama Kristen 
yang melakukan perjalanan jauh dengan berjalan kaki ke Tanah Suci sebagai 
respons atas seruan Paus Eugenius III dan Bernardus dari Clairvaux untuk 
Perang Salib Kedua dipimpin oleh Louis VII dari Prancis dan Conrad III dari 
Jerman. Keduanya menghadapi perjalanan jauh yang membawa bencana di 
sepanjang Anatolia pada bulan-bulan berikutnya, dengan sebagian besar tentara 
mereka hancur. Fokus awal Perang Salib ini adalah Edessa (Sanli Urfa), namun 
di Yerusalem, target pilihan Raja Baldwin III dan Ksatria Templar adalah 
Damaskus. Di Dewan Akko, para tokoh terkemuka dari Prancis, Jerman, dan Kerajaan Yerusalem 
memutuskan untuk mengalihkan perang salib ke Damaskus. ( Selengkapnya...) 



Peristiwa terkini 


^ ^ndemi COVID-19 (Indonesia) 

Penyakit ■ Virus ■ Kronologj ■ Langkah Pencegahan ■ Kematian ■ Portal 

Wikipedia tidak mem berikan nasihat medis . 

Saluran siaga COVID-19 Indonesia 119 ext 9 / 021-5210411 / 081212123119 


■ Sebuah celah keamanan dalam sistem administrasi Twitter 
menyebabkan beberapa akun terverifikasi mengirimkan promosi 
penipuan bitcoin. 

■ Sekitar enam belas orang tewas dalam pertikaian perbatasan antara 
angkatan bersenjata Armenia dan Azerbaijan. 

■ Sedikitnya 37 orang tewas akibat banjir bandang yang melanda 
Luwu Utara, Sulawesi Selatan. 

■ Komet NEOWISE (gambar), dapat diamati dengan mata telanjang di 
Belahan Bumi Utara. 

Sedang berlangsung : Unjuk rasa George Floyd 
Kematian terkini: Sapardi Djoko Damono ■ Omas ■ David Bobihoe Akib ■ Nurhasanah Iskandar 

Tahukah Anda 

■ "... bahwa catatan tertua tentang gempa bumi yang dimiliki manusia berasal dari Tiongkok 
pada tahun 1177 SM? Katalog Tiongkok mencatat berbagai gempa bumi yang terjadi di 
negeri itu selama beberapa ribu tahun terakhir. Tak banyak informasi yang diterbitkan tentang 
gempa bumi hingga abad ke-17." 

■ "... bahwa Paul McCartney dan Ringo Starr bertangan kidal? Paul memegang gitar bas 
Hoffnernya dengan posisi kidal dan Ringo, dengan tangan kidalnya, menabuh drumnya 
dengan gaya yang orisinal." 



NEOWISE dilihat dari San 
Francisco 



































































■ "... bahwa Vatikan bukan hanya kota terkecil di dunia, tetapi juga salah satu negara di dalam 
negara lain, yaitu Italia? Negara lainnya adalah San Marino, juga terdapat di dalam Italia." 

Arsip • Memulai artikel baru 


Tantangan kolaborasi 

^ Kolaborasi artikel baru 

Wikipedia membutuhkan artikel-artikel berikut! Mari bersama-sama merintis artikel berikut pada: (Juli 

2020 ). 

Tantangan kolaborasi 

Poke (hidangan Hawaii) (en) ■ Herma (en) ■ Muhammad al-Qunawi (en) ■ Rumus Klein-Nishina (en) ■ Reduced 
form (en) ■ Model persamaan simultan (en) ■ Kekristenan proto-ortodoks (en) ■ Puntir (mekanika) (en) ■ Kurva 
Wells (en) ■ Pandemi koronavirus di Oregon (en) 

Hasil kolaborasi terbaru 

Khuda (en) ■ Fathimah binti al-Ahmar (en) ■ Penguntitan (en) ■ Perbandingan Nazisme dan Stalinisme (en) ■ 
Wigwag (isyarat bendera) (en) 

Panduan menerjemahkan artikel * Arsip halaman yang telah dibuat 

Hari ini dalam sejarah 

20 Juli: Hari Persahabatan di Argentina dan negara lain di Amerika Latin; Hari Kemerdekaan di 

Kolombia; Hari Catur Internasional 

■ 1871 - Briti sh Colu mbia bergabung dengan konfederasi Kanada. 

■ 1947 - Gubernur Jendral H.J. van Mook menyatakan bahwa Belanda tidak 
terikat lagi dengan hasil Perundingan Linggarjati, menandakan akan 
dimulainya Agresi Be landa . 

■ 1960 - Sirimavo Bandaranaike terpilih sebagai Perdana Menteri Sri Lanka, 
dan menjadi kepala pemerintahan wanita pertama di dunia. 

■ 1969 - Apollo 11 mendarat di Bulan; Neil Armstrong menjadi manusia pertama 
yang menjejakkan kaki di Bulan. 

■ 1975 - Majelis Ulama Indonesia dibentuk. 

Tanggal lain: 19 Juli - 20 Juli - 21 Juli 
Hari ini tanggal 20 Juli 2020 (UTC) - Muat ulang (htt ps:// id.wikipedia.Org/w/index.php ?title=Halaman_Utama&action=purge) 

m 



Gambar pilihan 































Seorang penari Bujang Ganong sedang bertapa di dalam hutan 
(ukuran asli: 5.184 x 3.456 piksel, 3,36 MB) 

Oleh: RiskiSafandi Arsip Gambar Pilihan 

Lisensi: CC BY-SA 4.0 « Burung Fratercula arctica atau puffin di Latrabjarg, 

Islandia. 

Lainnya 


Proyek Wikimedia lain 

Wikipedia bahasa Indonesia disediakan secara gratis oleh Wikimedia Foundation, sebuah organisasi 
nirlaba. Selain dalam bahasa Indonesia, Wikipedia tersedia dalam bahasa daerah berikut: Aceh, Bali, 
Banjar, Banyumasan, Bugis, Gorontalo, Jawa, Melayu, Minangkabau, Sunda, dan Tetun. 

Wikimedia Foundation juga mengoperasikan sejumlah proyek multibahasa lain: 



Commons 

Gudang media 
bersama 

.3. k - 

Wiktionary 

Kamus dan 
tesaurus 

© 

Wikisource 

Naskah sumber 


Wikinews 

Sumber berita 

% 

Wikibooks 

Buku teks dan 
manual 


Wikiquote 

Koleksi kutipan 

<s> 

Wikispecies 

Direktori spesies 

ifil 

Wikiversity 

Materi belajar 


Wikivoyage 

Perjalanan 

IMI 

Wikidata 

Basis data 


Meta-Wiki 

Koordinasi proyek 
Wikimedia 

m 

MediaWiki 

Perangkat 
lunak Wiki 


Wikipedia tidak menjamin keabsahan isi artikel. 

Wikimedia Foundation tidak bertanggung jawab atas isi Wikipedia. Setiap penulis bertanggung jawab atas suntingannya 

masing-masing. 


^ Butuh bantuan ? Hubungi kami! 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Halaman_Utama&oldid=16738096" 


Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 







































